Lamongan, 13 Januari 2024 


Kepada Yth. 
Bapak/Ibu Pimpinan 
PT SAHABAT SAKINAH SENTER 
Di 
Surabaya 


Dengan hormat, 
Berdasarkan Informasi yang saya baca, menerangkan bahwa perusahaan Bapak/Ibu sedang 
membutuhkan karyawan untuk mengisi posisi sebagai Call Center Collection. Berikut ini 


adalah data pribadi saya: 


Nama : MUHAMAD RIZQI HIDAYAT 

Tempat, Tanggal Lahir : KEDIRI, 11 JULI 2000 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Pendidikan Terakhir : SMK 

No. Telepon : 081332744179 

Agama : ISLAM 

Alamat : Desa. Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan 


Meskipun saya belum memiliki pengalaman kerja dibidang ini, tetapi saya yakin dengan 


usaha dan semangat yang saya miliki saya mampu menjalankan pekerjaan dengan baik 


Demikianlah surat lamaran ini saya buat, besar harapan saya agar dapat bergabung dengan 


perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih. 


Hormat saya, 


MUHAMAD RIZQI HIDAYAT 


